DOUZINE Vol.4 


FEATURING: 


TANYA JAWAB SEPUTAR KIRARA | KIRARA STARTING POINT | KESSOKU 
BAND VERSI JAKARTA | INTERVIEW WITH ANIPORARY VOL.3 DJ | 
GAMES SERU DAN MENARIK. 


PREAMBULE 


Mengawali halaman pertama douzine ini kami selaku tim penyusun 
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Mas-mas 
percetakan yang (untungnya ga) ngasih harga mahal, dan abang fotokopian 
yang bisa disatronin pagi buta atas tercetaknya Douzine terbaru Belok Kiri 
Kirara ini. Kemudian kami juga tak lupa mengucapkan teruntuk seluruh 
kader, kamerad, dan handai taulan penggemar dan pegiat Kirara di mana 
pun kalian berada, akhirnya kita jumpa lagi! 


Sedikit cerita jika diperbolehkan, zine ini adalah karya kolektif dari 
kelompok Partai Kirara Indonesia yang biasa terbit saat event Comic 
Frontier diselenggarakan. Namun covid happened dan zine ini pun ikut 
vakum. Sempat ada sih event Comic Frontier Virtual dan terpikir ingin rilis 
versi pdf only di sana tapi ternyata saya selaku editor zine ini kebagian jadi 
tukang repot2 bantuin event tersebut hehe. Terus saat September 2022 CF 
15 balik lagi, sempet direncanain eh ga sempet lagi. Sampai akhirnya kami 
sempat bikin event Korekara Karaoke di Desember 2022 juga ternyata ga 
sempet ngebikin zine. Bahkan sampe CF16 juga ga terbit zine ini karena 
jujur ga sempet. 


Dan akhirnya sempet juga jadi rilis bersamaan dengan event Aniporary di 
tanggal 27 Mei 2023 ini. Kembali terbitnya zine ini bagi kami menjadi 
momen penting karena memang sejak awal kami menerbitkan zine ini 
sebagai wadah ekspresi sekaligus media untuk menyebarluaslan agenda 
kami mengenai apa itu (manga time) kirara dan posisinya dalam fandom 
anime Indonesia dan Global, mengingat beberapa waktu sebelum zine ini 
terbit terjadi diskursus besar mengenai salah satu seri kirara yang menjadi 
perhatian massa di tahun 2022 yang juga menjadi sampul dari edisi ini, 
yaitu Bocchi the Rock! 


Kira-kira demikianlah preambule kali ini, selamat membaca, dan selamat 


berbahagia, salam kirara! 


Tertanda, 
YuukiNero 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol4 IKIRARA SpiRiT 


1 


Tanya Jawab 
Seputar Kirara 


Hai para pembaca yang budiman dan budiwoman, 
yuk marilah kita mengenal lebih lanjut apa itu 
Kirara melalui tanya jawab berikut ini! 


O: Kirara itu apa sih? 

A: Kirara adalah sebutan untuk semua seri 
karya yang berawal dari seri majalah 
bulanan Manga Time Kirara terbitan 
Houbunsha. 


O: Kenapa punya sebutan sendiri? 
Apakah Kirara itu genre? 

A: Kirara jadi punya sebutan sendiri 
karena manga dan anime yang ada di 
Manga Time Kirara memiliki ciri khas 
yang sangat ikonik, dibanding Genre 
Tera lebih cocok Kirara disebut 
sebagai "trope" karena di Jepang juga 
ada sebutan Kirara-kei untuk menyebut 
manga dan anime ini. 


O: Kirara-kei itu apa lagi? Ciri 
khasnya emang apa? 

A: Kirara-kei itu semacam istilah untuk 
merujuk karya yang "terbit" atau "berasal" 
atau bahkan "memiliki" unsur yan 
berasal atau menyerupai dari karya di 
Manga Time Kirara yaitu cerita ringan, tak 
jarang komedi, karakter (dipenuhi) gadis 
imut moe binti kawali, nichijoui-kei, dan 
format narasi 4-koma. 


O: Kok tadi disebut Nichijou-kei, apa 
lagi itu? 

A: Kalo kamu mau tahu Nichijou-kei itu 
apa, baca aja zine vol.1 kita ya- 


y) Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol4 IKIRARA SpIRIT 


(Contoh Komik Kirara berjudul Bocchi the Rock! copyright: Aki Hamazi/Houbunsha/Aniplex) 


O: Kalau ciri khasnya apakah itu aja? 
Ada yang lain? 
A: Kira-kira sih segitu aja utamanya, Oh ya 
pa semuanya komik 4-koma ya. Ada juga 
omik format biasa yang terbit di Manga 
Time Kirara Forward. Lebih lanjutnya cek 
aja infonya di page FB Partai Kirara 
Indonesia ya - 


O: Kata orang sih anime/manga 
Kirara kebanyakan ceritanya cuma 
slice of life dan komedi, bener gitu 
ya? 

A: Kalau secara umum sih iya, tapi ada 
juga kok yang genrenya Romance, 
Fantasy, dan bahkan ada juga Gakkou 
Gurashi yang genrenya survival horror! 


O: Kata orang lagi nih, emang Kirara 
isinya yuri/lesbi/semacamnya gitu 
2 


A: Kalau itu sih benar! Sebenarnya 
memang salah satu ciri khas paling 
menonjol dari seri Kirara adalah unsur 
yuri mulai dari yang becandaan (Syaro- 
Rize di Gochiusa), teasing-teasing lucu 
(BoKita), sampe yang beneran naik ke 
hubungan pernikahan beneran (baca 
New Game lebih lanjut). Bahkan ada juga 
satu seri manga yang udah jadi anime 
yang memang inti ceritanya adalah 
romcom yuri yaitu Sakura Trick. 


O: Komik Kirara bisa dibeli di toko 
buku Gra“media ga? 

A: Komik Kirara beberapa pernah terbit di 
Indonesia lewat Bener lokal (Elex dan 
m&c!) namun entah kenapa sejak 
2019-2020an sudah ga ada yang terbit 
lagi. Tapi kalo kamu ke Gra“media toko 
fisik atau online masih bisa nemu kok 
beberapa komik Kirara di sana. 


O: Kalau animenya sendiri bisa 
ditonton di mana? 

A: Kamu bisa nonton banyak seri anime 
Kirara di platform anime favoritmu! 
Karena bisa dibilang hampir semua 
Ka anime legal di Indonesia ada 
atalog anime Kirara di dalamnya. 


O: Kalau di TV, pernah ada yang 
tayang ga anime Kirara? 

A: Kita harus berterima kasih sama 
channel RTV yang pada tahun 2021 
pernah menayangkan salah satu seri 
anime  Kirara berjudul "Anima Yell" 
dengan dub Indonesia, lho! 


O: Kalau gamenya, pernah ada juga 
a? 
A: Kirara pernah punya game gacha untuk 
Android/iOS berjudul “Kirara Fantasia" 
Kenapa dibilang "pernah"? Karena ya... 
gamenya sudah tutup server. Pernah juga 
ada jane gacha dari seri Madoka yang 
masih bagian dari Kirara, dengan judul 
"Magia Record" yang lagi-lagi juga sudah 
tutup server. Selain game gacha di HP 
pernah ada juga game dari seri 
Gochuumon wa Usagi Desu Ka di PS Vita 
dan Yuru Camp juga udah diangkat jadi 
game VR dan mau ada game HPnya juga. 


O: Kirara ini kok kesannya lebih ke 
cewek-cewek-an — banget — dan 
karakternya kayak ke-kanak-kanak- 
an banget ya? 

A: Kata siapa? Mau tahu fakta 
membagongkan ga kalau majalah Manga 
Time Kirara itu diterbitkan untuk 
denagn pembawa dewasa alias Seinen, 

O!! 


O: Kalau mau tahu lebih banyak soal 
ini bisa nanya ke mana ya? Kayaknya 
halaman O&A ini udah ga muat. 

A: Kamu bisa join aja ke grup fb Partai 
Kirara Indonesia atau like fanpagenya 
juga, namanya sama. 


O: Kok haru sadar, dari tadi semua 
pertanyaan dan jawaban diawali 
huruf K semua ya? 

si Keikaku-dori! (TL Note: Keikaku means 
Plan) 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 3 
Douzine vol.4 | KIRARA spirit 


Kirara 


Starting Point 


Mulai penasaran atau tertarik buat nontonin anime Kirara? 
Kamu bisa mulai perjalanan kamu di dunia Kirara dengan 


menonton beberapa anime ini: 


Kuenavesi 


BOCCHI THE ROCK! 


Bocchi The Rock! 
12 Episode 
Tema: Rock Band 


Komedi ringan dengan 
cerita seputar anak 
introvert yang ingin jadi 
musisi rock terkenal, 
dikemas dalam animasi 
yang 'out of the box, 
dan musiknya juga 
sangat catchy! 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 


Douzine vol.4 | KIRARA SPIRIT 


Yuru Camp 

25 Episode # 5 OVA # 
1 Movie Anime 24 
Episode TV Dorama 
Tema: Perkemahan 


Yuru Camp punya efek 
healing buat kamu 
yang suka berkemah di 
alam, lengkap dengan 
pemandangan objek 
wisata — menarik di 
Jepang dan tak lupa 
pula wisata kuliner 
dengan visual yang 
sangat — memanjakan 
mata dan musik yang 
sangat menenangkan 
jiwa. 


K-ON! 
39 Episode 4 2 OVA # 
1 Movie 
Tema: Ekskul Band SMA 


Kalau Bocchi lebih ke 
rock, K-ON kerasa lebih 
pop, dengan cerita para 
Sa moe yang 
erusaha untuk aktif 
dalam ekskul band 
namun terus terdistract 
oleh berbagai macam 
hal. Animasi yang 
dibuat oleh studio 
Kyoto Animation ini 
dijamin bisa membuat 
kamu larut dalam tawa 
dan juga haru. 


BLEND-G) 


12 Episode 
Tema: Maid Cafe 


Buat kamu yang suka 
genre romance-comed 
(rom-com), gas de 
nonton ini. Komedinya 
dapet, — romancenya 
apalagi, Maan 
tipis gitu, apalagi 
Hen ta Karakter 
cowok yang menjadi 
sosok lumayan central 
dalam cerita romance di 
anime ini. 


Puella Magi 
Madoka Magica 
12 Episode 4 3 Movie 
Tema: Magical Girl 


Madoka sering dibilang 
sebagai seri yang 
"mendobrak" pakem 
cerita Magical Girl di era 
2010-an, dengan cerita 
yang kelam dan cukup 
rutal, yang sangat 
kontras dengan image 
seri Magical Girl pada 
umumnya. 


Gakkou Gurashi! 
12 Episode #1 live- 
action movie 

Tema: Zombie 
Apocalypse 


Di awal kamu bakal 
dibawakan cerita yang 
imut dan lucu, seperti 
Kirara pada umumnya, 
namun jangan lupa 
kalau tema cerita anime 
ini adalah Zombie 
Apocalypse. Bayangin 
aja nonton The Last of 
Us tapi "diawali" 
dengan cerita riang 
gembira. 


Sudah menentukan mau nonton yang mana? Langsung aja 
deh kamu coba nonton judul-judul ini dan nanti kalau mau 

ngobrolin seputar Kirara lebih banyak lagi, jangan ragu 
untuk join grup kita di FB ya-- 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol.4 IKIRARA Spirit 


Kessoku Band 
kalau settingnya 
d1 Jakarta 


Nama: Fitri Nurhasanah 


Alamat rumah: di Bintaro Sekbil, dari keluarga berada 
banget. Tiap pagi bisa aja ke sekolah dianterin pake 
mobil sama bokapnya yang kerja di daerah Mega 
Kuningan tapi dia lebih pilih naek KRL. 


Sekolah: SMA 8, jurusan IPS, ansos dan hampir masuk 
rohis gara2 ga punya ekskul sama sekali. 


Tempat nongkrong: pojokan kelas, perpus sekolahan, 
UUng peron stasiun Manggarai, pokoknya tempat sepi 
ah. 


Nama: Jessica Anastasia 
Alamat rumah: PIK 2 


Sekolah: SMA 8, anak IPA sambilan jadi selebgram 
dan artis Tiktok rajin nampang di fyp. Tiap hari ada aja 
postingan endorsean Scarlett di feed IG dia. 


Tempat nongkrong: Kafe sekitaran tebet-kuningan 
dan sekitaran PIK pokoknya yang estetik untuk 
background foto produk endorsean. 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol.4 IkIRARA sSpiRiT 


Nama: Nadya Andini 
Alamat rumah: Fatmawati deket ITC. 


Sekolah: SMA 70 jurusan IPA, cukup disegani di 
sekolah karena kakaknya dulu pentolan geng cewe di 
sekitaran Bulungan saat 70 masih suka tawuran sama 
SMA 6. 


Tempat nongkrong: sering bantuin kakaknya jagain 
kafe di deket Fatmawati, kadang sering juga jalan ke 
PIM atau Gancit. 


Nama: Ulfa Pratiwi disingkat Utiwi 
Alamat rumah: Warakas 


Sekolah: SMA 70 jurusan IPA, jarang keliatan di 
sekolah selain jam pelajaran. 


Tempat nongkrong: M Bloc, Taman Ismail Marzuki, 
Gedung Kesenian Jakarta, Kota Tua, pokoknya hobi 
banget sepulang sekolah ngelayaban ke mana-mana 
sampe saldo paylaternya kena limit semua baru deh dia 
pulang ke warakas. 


Gimana mereka bisa ketemu? Suatu hari saat mau manggung di kafe kakaknya, 
Nadya San aa gitaris dan dia ketemu Fitri yang lagi sendirian di taman Barito 
hampir digodain sama anak punk setempat. Untung aja bisa diselametin, dan 
akhirnya bareng sama Utiwi dan nantinya Jessica juga gabung,mereka bikin band 
bareng dengan target bisa manggung di Pesta Pora. 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 7 
Douzine vol.4 | KIRARA spirit 


YurumiNation 


F i 
Tao 
Is Pe Sd 


SPECIA 


-— 


LINTERVIEW 


with Aniporary vol.3 DJ 


Apa seri Kirara favorit para DJ Among vol.3? Dan kenapa mereka mau repot-repot 
i 


bawain setlist lagu Kirara selain 


bayar oleh bang Gorengan Nyender selaku EO 


tentunya? Ikuti kisah mereka dalam wawancara berikut ini! 


Anime Kirara favorite gua adalah 
Hidamari Sketch, kenapa Hidamari 
Sketch? 


Menurut gua pribadi, Hidamari sketch 
merupakan salah satu icon dari Manga 
time Kirara itu sendiri. Seingat gua, 
Hidamari sketch merupakan karya pertama 
yang diserialkan di Manga Time Kirara 
yang mendapatkan adaptasi anime. 
Bahkan seingat gua, di laman resmi Manga 
Time Kirara, Hidamari sketch menghiasi 
header laman utama dari tahun 2006 
hingga tahun 2010an ketika digantikan 
oleh K-On. 


Selain itu, untuk animenya sendiri, 
Hidamari Sketch memiliki rasa yang unik 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol.4 IKIRARA SpiRiT 


dibanding kirara lain bahkan dibanding 
genre nichijou-kei yang lain. Menurut gua, 
studio Shaft terutama sutradara Akiyuki 
Shinbou berhasil mengeksekusi adaptasi 
Hidamari Sketch menjadi suatu anime 
nichijou-kei yang unik di zamannya 
dengan menggabungkan foto dari dunia 
nyata dengan gambar anime dua dimensi 
(sebelum akhirnya kemudian gaya ini 
terkenal luas di karya Akiyuki Shinbou lain 
seperti Sayonara Hr esubou Sensei dan 
Serial Monogatari) 


Dari sisi setting apabila gua lihat, Hidamari 
Sketch sangat relatable terutama bagi para 
perantau atau bagi orang yang harus Ta 
sendiri berpisah dari orang tuanya untu 

pertama — kali. Hidamari — Sketch 
menceritakan Yuno yang harus tinggal di 
apartemen Hidamari untuk menimba ilmu 


di SMA Yamabuki. Dari setting ini, 
Hidamari Sketch sangat relatable bagi para 
Pn yang kadangkala memiliki 
ecemasan akan lingkungan baru. Bagi 
orang yang akan hidup di lingkungan yan 
baru, Hidamari Sketch dapat menjadi 
suatu penyemangat agar tidak khawatir 
untuk hidup di lingkungan yang baru 
ketika menyaksikan interaksi Yuno dengan 
tetangga-tetangganya — di — apartemen 
Hidamari yang sangat wholesome. 


Terakhir, secara pribadi Hidamari Sketch 
berhasil membuat gua bisa melupakan 
sejenak beban sehari-hari setelah 
beraktivitas dengan komedi dan interaksi 
wholesome yang disajikan anime ini 
sehingga Hidamari Sketch menjadi anime 
dari serialisasi Manga Time Kirara favorit 
gua. 


Kenapa tertarik bawain lagu kirara? 


Sebenarnya cerita kenapa gua menjadi 
seorang DJ anisong adalah ketika gua 
mendengar lagu anime dari Kirara diputar 
oleh DJ, pada saat itu adalah Gochiusa dan 
New Game yang diputar oleh DJ Lazurite di 
salah satu konvensi anime. 


Pada saat itu sebagai penikmat anime 
nichijou-kei terutama yang diserialisasikan 
di Manga Time Kirara, gua senang bukan 
main bisa denger lagu kirara yang 
notabene sangat jarang sekali dimainkan 
di depan khalayak umum. Setelah momen 
itu gua tertarik menjadi DJ anisong karena 
menurut gua anisong yang dibawakan 
dalam format DJ genkyoku (Original Song) 
dapat lebih fleksibel dan dinamis namun 
tetap dapat menghadirkan memori ketika 
menyaksikan anime tersebut. 


Selain itu, lagu-lagu dari anime kirara yang 
umumnya “Nan oleh Seiyuu sangat 
kecil kemungkinannya Bawakan dalam 
format band (ecu untuk kirara yang 
bertema band) dan idol group sehingga 
gua pribadi sebagai penikmat anime Kirara 
melihat urgensi untuk memperkenalkan 
atau membawakan lagu lagu kirara kepada 
khalayak dalam format DJ. Karena selain 
dibawakan oleh DJ, menurut gua agak 
mustahil lagu anime kirara bisa dibawakan 
di depan khalayak umum. 


Oleh karena itu, sebagai penikmat anime 
nichijou-kei terutama yang diserialisasikan 
di Manga Time Kirara gua selalu berusaha 
menyelipkan — lagu — kirara — ketika 
mendapatkan kesempatan untuk tampil. 


Anime kirara favorit ya? Sebenarnya 
banyak banget sih anime kirara yang 
favorit soalnya sejauh ini yang aku 
tonton semuanya bagus banget. Tapi 
jika harus mengistimewakan satu, aku 
akan bilang Bocchi the Rock. 


Bocchi the Rock itu bisa dibilang mengukir 
tempat spesial di dalam sanubari. Selain 
mengingatkanku serunya anime tentang 
nge-band seperti K-On!. Seri ini tuh 
membuka jendela baru kepadaku, kalau 
kamu bisa tetap keren meskipun kamu 
terlihat jauh dari kata keren. Karakter 
Bocchi nya sendiri sudah berbicara 
langsung. Introvert, pemalu, tapi cintanya 
kepada musik rock 0 membawa nya 
kepada pertemuan yang baru. 


Memang benar kata orang-orang, orang 
jika sudah passion abis, tidak akan ada 
yang bisa menghalangi. Dan pesan ini 
urasa yang ingin ditanam dalam Bocchi 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 9 
Douzine vol4 IKIRARA SpIRIT 


1 


the Rock, passion nge-rock band dari orang 

ang tidak terilhat anak band tapi tetap 
bisa membuat band, Kessoku Band 
hasilnya. 


Ditambah keseluruhan seri Bocchi the Rock 
ini memang dedikasi betapa bagusnya 
skena rock band Jepang, bahkan nama- 
nama karakternya sendiri plesetan dari 
nama-nama anggota Asian  Kung-Fu 
Generation. Itu dan keseluruhannya 
mungkin jadi alasanku mengapa Bocchi 
the Rock itu jadi anime favorit. 


Kenapa tertarik bawain lagu kirara? 


Karena sudah lama menonton anime dan 
membaca manga terbitannya Manga Time 
Kirara jadi inilah hasilnya. 


2 lagu-lagu dari anime terbitan Kirara 
selalu PA aa Sampai sekarang 
pun tidak osan-bosannya — aku 
mendengarkan Daydream Cafe. Sebagian 
besar isinya lucu-lucu juga, seperti lagu- 
lagunya seri Gochiusa, Kiniro Mosaic, 
Anne-Happy, semuanya memanjakan 
telinga saya betapa menyenangkannya 
lagu anime moe dan juga sekaligus 
membersihkan hati sanubari menjadi 
lebih cerah. 


Kupikir, karena lagu-lagu anime Kirara 
memberikan suasana yang cerah bagi 
diriku sendiri. Jadi sebagai DJ, aku ingin 
sharing suasana tersebut kepada orang- 
orang betapa indahnya lagu-lagu dari seri 
Kirara beserta anime dan manganya 
sendiri 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol4 IKIRARA Spirit 


House of Heroes 


Anime Kirara favorit gue adalah K-On, 
karena pas pertama kali nonton K-On 
jaman SMA, K-On menginspirasi gue untuk 
membuat band. Selain itu cerita dan grafis 
nya juga unik pada zaman nya. 


Kenapa tertarik bawain lagu kirara? 


Karena — lagu-lagu — anime — Kirara 
mengingatkan saya dengan masa lalu saya 
dulu yang sering nonton anime Kirara di 
Animax, jadi yaa sekalian buat nostalgia. 


Anime kirara yang paling gw paling 
favorit itu Blend S, anime nya ringan buat 
gw dan disana awal mula demen ama 
Character Maika. 


Kenapa tertarik bawain lagu kirara? 


Lagu anime kirara enak2. Klo di tanya lebih 
lanjut sound anime kirara cerah dan cute 


Anime kirara favorit gue, ya Bocchi the 
Rock dong! 


Kenapa tertarik bawain lagu kirara? 


1 hal yang saya suka dari lagu-lagu anime 
Kirara adalah eksplorasi genre-nya yang 
gila sih, Power Metal bisa di moefikasi 
seperti lagu Seishun no Shuuen to Shoujo 
no Tsubasa di serial OchiFuru. 


Temukan nama karakter Kirara 
dari tumpukan huruf di bawah ini 


Ada 10 nama karakter dari seri Kirara yang tersembunyi di sini. 
Mereka bersembunyi secara horizontal, vertikal, maupun diagonal. 
Dapatkah kamu menemukannya? 


GO | N HL FS S N KA R EN V Y Z 
FU A DA F EH HF Cc KoOGaCDbR J 
H AD Z1 RH ON 1 1 CW Z2 CF MB |I 
WO KAU V TYDbDV MZ PA P CD F 
GR MU KS HK EX RA WG@A HM Zz 
R S X U AR A KR F P Y RA D1 R T 
LC IT WR OS II Le HOAATI AYYoWw 
CO CO AA Y MO SW F S ANA CC Ss 
HY S X FV J LL CW MR GT OR A Xx 
LW FU | KG MM BO EN MGR BN 
HBO Cc CHI AJ US$ S Cc € TBK $ 
WA DM OMOGUOAT PCB AMA 


-uegemer I9Uny 


Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 1 1 
Douzine vol4 IKIRARA SpPIRIT 


Benar atau Salah? Tentukan kebenaran pernyataan tentang 
Kirara di bawah ini untuk tahu seberapa Kirara-kah dirimu?! 


1. Nama karakter Kessoku Band di anime Bocchi the Rock diambil dari nama grup 
band Asian Kung-Fu Generation. (Benar/Salah) 


2. Rumah Alice dari Golden Mosaic benar-benar ada di dunia nyata, tepatnya di 
Inggris. (Benar/Salah) 


3. Gakkou Gurashi pernah terbit komiknya di Indonesia. (Benar/Salah) 
4 Nuyushiki sudah tayang selama 2 season. (Benar/Salah) 


5. Karakter Sharo di Gochuumon wa Usagi Desu Ka bisa sekolah karena mendapat 
beasiswa. (Benar/Salah) 


6. Gosenzo dalam seri Machikado Mazoku pernah dijadikan penahan pintu. 
(Benar/Salah) 


7. Hewan yang dipelihara member Houkago Tea Time di K-ON adalah marmut. 
(Benar/Salah) 


8. Manga Time Kirara Forward adalah majalah dengan format 4-panel. (Benar/Salah) 


9. Karakter Shimarin dari Yuru Camp mendapat peralatan kemah dari ayahnya. 
(Benar/Salah) 


10. Nama unit seiyuu dari anime Blend-S bernama Blend-S juga. (Benar/Salah) 
11. Seri Madoka sudah diangkat menjadi movie sebanyak 4 kali. (Benar/Salah) 
12. Harukana Receive adalah seri Kirara dengan tema Voli Pantai. (Benar/Salah) 
13. Mobile game Kirara Fantasia servernya sudah tutup. (Benar/Salah) 


14. Douzine Belok Kiri Kirara sudah terbit sebanyak 3 volume di tiap event Comic 
Frontier. (Benar/Salah) 


15. Kariage-kun berasal dari majalah komik Manga Time Kirara. (Benar/Salah) 


HWIYS SL YYNII DL YUNII €L YUNI9 CL 'HWIVS "LL "HWIVS OL 
'HWTYS 6 HWIVS 8 HVTVS “1 AYNIG 9 YUNII 'S "HVTVS D 'HYIYS € YYNII C “YUNIGL 


1 Belok Kiri Kirara | SMELLS LIKE 
Douzine vol.4 | KIRARA SPIRIT 


JK 


PARTAI KIRARA 
INDONESIA 


Douzine ini merupakan hasil karya kolektif dari 
kelompok Partai Kirara Indonesia yang dibuat 
secara independen tanpa adanya paksaan dari 
pihak manapun. Kamu boleh dan berhak untuk 
memfotokopi, memperbanyak, dan 
menyebarluaskan zine ini kepada khalayak luas 
dengan sebebas-bebasnya. Dilarang keras 
menjual zine ini karena sejak awal memang 
sudah tersedia secara gratis. Bagi yang 
melakukan jual-beli terhadap zine ini, semoga 
kamu gabisa kentut selama 2 minggu lamanya. 


Scan AR Code ini 
untuk baca edisi 
lain douzine Belok 
Kiri Kirara dalam 


Diterbitkan pada Mei 2023 


